4) 





SYAIKH SA'ID BIN ALI 
BIN WAHF AL-QAHTHANI 


DHIKIR 


DOA DAN DZIKIR 
SETELAH SHALAT FARDHU 


www.tedisobandi.blogspot.com 


DZIKIR PAGI & PETANG 


Penyusun: 
Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani 





Editor: Abu Salamah Proofreader: Faqih Sr. 
Desain Cover: Faris Desain Setting/Layout: Arafah Art 
Penerbit: Pustaka Arafah - Solo 
Cetakan: I. September 2017, V. November 2020 


Fr Jl. Lurik No.17 Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. 
Telp : (0271) 726452 Fax : (0271)7890550 

PE Pustakaarafah@arafahgroup.com 

website: http:/Avwww.arafahgroup.com 





Daftar Isi 


Bacaan di Waktu Pagi --- 5 
Bacaan di Waktu Petang --- 27 
Doa dan Dzikir Setelah Shalat --- 48 





Bacaan di Waktu Pagi 
(Dibaca Setelah Subuh Hingga Matahari Terbit) 


a aii ANG a E Ba 

SEM a Ga duh SEN 

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan 
yang terkutuk. 


AE ASI Sa Iya At 

IG org ut 

Ý sate pin GG ya ai 
ke. ,E 3 a 


Ya PG SA RS 3 G 
e 





52 2 E > - 
P P a gin a a 
Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) 
melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus 
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit 
dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at 
di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya, 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 
Mahatinggi lagi Mahabesar. (Al-Baqarah (2): 
255). 
Rasulullah #4 bersabda, “Barangsiapa membaca 
kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari 
(gangguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa 
mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga 
dari (gangguan) jin hingga pagi hari.” 


1. HR. Al-Hakim, 1/562. Al-Albani berpendapat hadits tersebut shahih 
dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib 1273 dan beliau menisbatkan 
hadits tersebut kepada An-Nasa'j dan Ath-Thabarani. Beliau berkata, 
“isnad Ath-Thabrani jayyid.” 





Boa, Hoa sio 
Om Ag 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dia-lah Allah, 
Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung 
kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan 
tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun 
yang setara dengan Dia. (Al-Ikhlash (112): 1-4) 
(Dibaca 3x) 


z 
3 sÊ 23 


pe 3 AN F3 Pipa 
Sada ye 
o AA SERI 
© ias NS) ala Ji 5 ya akadi 











Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung 
kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan 
makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan 
wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul- 
buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila 
dia dengki. (Al-Falaq (113): 1-5) (Dibaca 3x) 


; A Bi EN A ea 
a O É ak O él 

NGO ÉÉ a gafi zá 
aa po 8 yura 
Oak 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung 
kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sesembahan 
manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa 


& 


| 





bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke 
dalam dada manusia, dari jin dan manusia. (An- 
Nas [114]: 1-6) (Dibaca 3x) 

Rasulullah #4 bersabda, “Barangsiapa membaca 
tiga surat tersebut tiga kali setiap pagi dan sore hari, 
maka itu (tiga surat tersebut) cukup baginya dari 
segala sesuatu.”? 


tak 


ab iig ab SAN got Wg 


á 1 


D y 


ea 


yi 


pE o P 
wr adi PK an Bia 


2. HR. Abu Dawud IV/322, At-Tirmidzi V/567 dan lihat Shahih At-Tirmidzi 
W/182. 








JSI Ga Wp PA AAA 
SA ba úk ii s KN aan 
ANG Ma JON 


Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan 
hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak 
ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang 
Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 
dan bagi-Nya pujian. Dialah Yang Mahakuasa atas 
segala sesuatu. Ya Rabb, aku mohon kepada-Mu 
kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan 
kejahatan sesudahnya. Ya Rabb, aku berlindung 
kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. 
Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di 
Neraka dan kubur. ° 


xx 


- 


Toy MEN Bp Woh ó 
3. HR. Muslim IV/2088. 


23 das? ya 

Si Op Sy 5 NG 2G 
Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan 
pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dan 
dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup. 
Dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada- 
Mu kebangkitan (bagi semua makhluk). 4 


PA EA se Íi 4) N ey at Zi 
f dia Ch; 


4. HR. At-Tirmidzi 5/466, dan lihat Shahih At-Tirmidzi IN/142. 





Ya Allah! Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang 
berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang 
menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan 
setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. 
Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang 
kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan 
aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah 
aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa 
kecuali Engkau. 


Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa membaca- 
nya dengan yakin ketika sore hari, lalu dia meninggal 
dunia pada malam itu, maka dia masuk Surga. Dan 
demikian juga ketika pagi hari.” 


a. 


IR 3 AK Lena Gl Ga 


5. HR. Al-Bukhari VII/150. 








Pa AKEN 28-23 nan 
(x1) 


Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi ini 
mempersaksikan Engkau, juga malaikat yang 
memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh 
makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah 
Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali 
Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu. 
Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Mu. (Dibaca empat kali). 


Rasulullah $ bersabda, “Barangsiapa membaca 
doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak empat 
kali, maka Allah akan membebaskannya dari api 
Neraka.” 


s+: 


6. HR. Abu Dawud IV/317, Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad no, 1201, 
An-Nasa'i dalam kitab Amal Al-Yaum wa Al-Lailah no. 9 halaman 138, 
Ibnu Sunni no. 70. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz menyatakan, 
bahwa sanad hadits Abu Dawud dan An-Nasai adalah hasan, lihat juga 
Tuhfah Al-Akhyar, halaman 23. 


® 





zai ja pol AAN 
SEN Ad 


Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh 
seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah 
dari-Mu. Mahaesa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. 
Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur 
(dari seluruh makhluk-Mu). 

Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang 
membacanya di pagi hari, maka sungguh dia telah 
bersyukur pada hari itu. Barangsiapa yang membaca 
ini di sore hari, maka sungguh dia telah bersyukur 
pada malam itu.” 


ae 


7. HR. Abu Dawud IV/318, An-Nasai dalam kitab Amal Al-Yaumi wa Al 
Lailah no. 7, halaman 137, Ibnu Sunni no. 41, halaman 23 Ibnu Hibban 
(Mawarid) no. 2361. Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa sanad hadits 
tersebut hasan, lihat Tuhfah Al-Akhydr, halaman 24. 


Jika sore hari membaca: Pe 
ngau ii 





i 
i 





J Y Keras 3 ae i nan 
ji ga dh SENI AT ai NI 


z 


CEREN 


Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan 
yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan 
pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau 
sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, 
selamatkan penglihatanku. Tiada ilah (yang berhak 
disembah) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan 
kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur. Tiada ilah (yang berhak disembah) kecuali 
Engkau. (Dibaca tiga kali). 


xx 


8. HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasai dalam Amal Al-Yaum wa 
Al-Lailah no. 22, halaman 146, Ibnus Sunni no. 69. Al-Bukhari dalam A/- 


@ 


Es ala PN TI ca 
(xv) ebai MI 5 3 


Allah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada 
ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia. Kepada- 
Nya aku bertawakal. Dia-lah Rabb yang menguasai 
“Arsy yang agung. (Dibaca tujuh kali). 
Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa membacanya 
ketika pagi dan sore hari sebanyak tujuh kali, maka 
Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia 
dan akhirat yang menjadi perhatiannya.” 


gig igui dau 
Bad ai ai ar 


Adab Al-Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan sanad hadits 
tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatuf Akhyar, halaman 26. 

9. H.R. Ibnus Sunni no. 71 secara marfu’ dan Abu Dawud secara mauguf 
IV/321. Syaikh Syw'aibi dan Abdul Qadir Al-Arnauth berpendapat, isnad 
hadits tersebut shahih. Lihat Zid Al-Ma'ad 1376 


AA aa aa, 


AL PN las B3 G3 una 
Sa EA RN abs bala Ja 


Da 


4i 


Pe 


Sud 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan 
dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon kebajikan dan 
keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan 
hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu 
yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkan aku 
dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, 
belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung 
dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari 
bawahku (tenggelam ke dalam bumi).'* 


ii 


10. HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah 11/332. 


PAN 





ÉN SE bas a a 


SE aa BE SN AS ag 
ta IG 


Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan 
yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rabb segala 
sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa 
tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau. 
Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, 
setan dan balatentaranya. Dan aku (berlindung 
kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku 
atau menyeretnya kepada seorang Muslim." 


xx 


11. HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 11/142. 


e 


(xv) cad 


Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu 
di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Dibaca tiga kali). 


Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa membaca- 
nya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, 
maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan 
dirinya.” 


sa. 


12. HR. Abu Dawud IV/323, At-Tirmidzi V/465, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat 
Shahih Ibnu Majah 11/332, Al-Aliamah Ibnu Baaz berpendapat, isnad 
hadits tersebut hasan dalam Tuhfah Al-Akhyar hal. 39. 





a EN NE a oi 
Gio PAN 3 Ah 5 
(er) ES Ta a Gn aini 


Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, 
dan Muhammad sebagai nabi (yang diutus oleh 
| Allah). (Dibaca tiga kali). 

Rasulullah #& bersabda, “Barangsiapa 
membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore 
hari, maka hak Allah memberikan keridhaan-Nya 
kepadanya pada Hari Kiamat.” 


+*+ 


13. HR. Ahmad IV/337, An-Nasa'i dalam Amal Al-Yaum wa Al-Lailah no. 4 
dan Ibnus Sunni no. 68. Abu Dawud IV/418, At-Tirmidzi V/465 dan Ibnu 
Baaz berpendapat, hadits tersebut hasan dalam Juhfah Al-Akhyar, hal. 


@ 





Wahai Yang Mahahidup, wahai Yang Berdiri Sendiri 
(tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu 
aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku 
dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap 
mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).'* 


SARA gan tensi 
áa a ss gs aa 


Pora 001. 300 1 


3. 
San ka a 
SAN aa Ga Ia 


Kami masuk pagi, sedang kerajaan hanya 
milik Allah, Rabb seru sekalian alam. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar 
memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), 
pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk 


14. HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut adalah shahih, 
dan Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya, lihat kitabnya 1/545, dan Shahih 
At-Targhib wat Tarhib 1/273. 





di hari ini. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejelekan apa yang ada di dalamnya dan 
kejahatan sesudahnya. 


BS Ja SUN D 
Bh 83 ta NK E Tej 
bed Uas as E oN! 
al a fE gles aké AN 
PLN ea Zo z 
Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat 
ikhlas, agama Nabi kami Muhammad, dan agama 
ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang 
lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang 


musyrik. !$ 


sxx 





15. HR. Ahmad 11/406-407, W/123. Lihat juga Shahih Al-Jami' IV/290. Ibnus 
Sunni juga meriwayatkannya di Amal Al-Yaum wa Al-Lailah no. 34. 


(RA) sa al KE 


Mahasuci Allah, aku memuji-Nya. (dibaca seratus 
kali). 


ta. 


ra s 1 


Pem ema an 


N 


$ $ 


o 


a 


Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah 
Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas 
segala sesuatu. (dibaca sepuluh kali, atau cukup 
sekali dalam keadaan malas).”” 


aa 


E 
n 


16. HR. Muslim IV/2071. 

17. HR. Abu Dawud IV/319, Ibnu Majah dan Ahmad !V/60. Lihat Shahih At- 
Targhib wa At-Tarhib 1/270, Shahih Abu Dawud 11/957, Shahih Ibnu Majah 
11/331, dan Zad Al-Ma'ad 1/377. 





£ 
(gÍ Six) 
Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang 
berkuasa atas segala sesuatu. (Dibaca seratus kali 
setiap pagi hari). 
Rasulullah #bersabda, “Barangsiapa membacanya 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya 
(pahala) seperti memerdekakan sepuluh budak, 
ditulis seratus kebaikan, dihapus darinya seratus 
keburukan, baginya perlindungan dari setan pada 
hari itu hingga sore hari. Tidaklah seseorang itu 
dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang 
dibawanya kecuali dia melakukan lebih banyak lagi 
dari itu.” 


ta 


18. HR. Bukhari IV/95: Muslim IV/2071. 





LS) MIE 356 mi AN SA 


xY) AS Sling ABE 553 cana 


£ 
(l Isi 
Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk- 
Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan 
'arsy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya. 
(Dibaca tiga kali setiap pagi hari).' 


Et vie di i 
(ee a) IA IE, 


Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu 
yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang 
diterima. (Dibaca pagi hari).? 


xx 


19. HR. Muslim IV/2090. 
20. HR. Ibnu As-Sunni dalam Amal Al-Yaum wa AHailah, no. 54, dan Ibnu 








(ed da ai as ai jade 


Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat 
kepada-Nya. (dibaca 100 kali dalam sehari).?' 


Kak 


(x) 2 Es Je kan Jo HM 


Ya Allah, limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi 
kami Muhammad. (Dibaca 10 kali). 


Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa bershalawat 
untukku sepuluh kali pada pagi hari, dan sepuluh 
kali pada sore hari, dia mendapatkan syafaatku pada 
Hari Kiamat.” 


abi 


Majah no. 925. Isnadnya hasan menurut Abdul Qadir dan Syu'aib dalam 
tahqiq Zad Al-Mar'ad 1/375. 

21. HR. Bukhari dengan Fat Al-Bari XI/101, dan Muslim IV/2075. 

22. HR. At-Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik. Lihat Majma” Az- 
Zawdid 10/120 dan Shahih At-Targhib wa At-Tarhib 1/273. 


e 


£ Bacaan di Waktu Petang” 
(Dibaca Setelah Shalat Ashar Hingga Matahari Terbenam) 





e st počno 2, ta 

De GAN Gya db SS 

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan 
yang terkutuk. 


deR ieai óg U i As 
= zade 53 sisi) Ogah 3 
3 Si, SAN ad An 


Yi: 
Baa 
9 2 








© La 3 ge 

@ keladi AI g Lalis a 
Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) 
melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus 
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit 
dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at 
di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 
Mahatinggi lagi Mahabesar. (Al-Baqarah (21: 
255). 
Rasulullah #6 bersabda, “Barangsiapa membaca 
kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari 
(gangguan) jin hingga sore hari. Dan barangsiapa 
mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga 
dari (ganguan) jin hingga pagi hari.”2 


ae 


23. HR. Al-Hakim, 1/562. Al-Albani berpendapat hadits tersebut shahih 
dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib 1/273 dan beliau menisbatkan 


e 


a 


2 
C3 


SNN a E aa GEN A oia 


Oka melon LO 
Oi Aa 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dia-lah Allah, 
Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung 
kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan 
tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun 
yang setara dengan Dia. (Al-Ikhlash (112): 1-4) 
(Dibaca 3x) 


Th 


5 PN P ai YA i aaa 


Ho O á u aO sih 


La 
ya 


NE 3 © 3 SL gn 


SA 


hadits tersebut kepada An-Nasa'i dan Ath-Thabarani. Beliau berkata, 
“Isnad Ath-Thabrani jayyid” 


e 











Kar 50 ni 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung 
kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan 
makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan 
wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul- 
buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila 
dia dengki. (Al-Falaq (113): 1-5) (Dibaca 3x) 
3 2 sÊ g a 

Sa SI mn YAN Á ans 
Pe 


ye Au © sa Ma De 





ry 3342 3 yg 
Ô čl; 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 


@ 


lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung 
kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sesembahan 
manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang 
biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) 
ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. (An- 
Nas [114]: 1-6) (Dibaca 3x) 

Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa membaca 
tiga surat tersebut tiga kali setiap pagi dan sore hari, 
maka itu (tiga surat tersebut) cukup baginya dari 
segala sesuatu.” 


ak 


ch AA ab BAN AG ESA 
SARA Aa YON 


MANG RI 7 
KANAN 
353 MIN sanak 3 j Ne 5 
24. HR. Abu Dawud IV/322, At-Tirmidzi V/567 dan lihat Shahih At-Tirmidzi 


14/182. 
@ 


asas an 


na è do 313 SAE 


Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan 
hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak 
ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang 
Mahaesa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 
dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas 
segala sesuatu. Ya Rabb, aku mohon kepada-Mu 
kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. 
Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan malam 
ini dan kejahatan sesudahnya. Yaa Rabb, aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan 
di hari tua. Ya Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari 
siksaan di Neraka dan kubur.” 25 


Kak 


25. HR. Muslim IV/2088. 


dg EN Ba MEA Oh GI 


Had ip SS Aga 


Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 

memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan 
pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dan 
dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup. 
Dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada- 
Mu tempat kembali (bagi semua makhluk). 


ES AYU ge ga 
U Dat Bagi nak dia h; 


26. HR. At-Tirmidzi 5/466, dan lihat Shahih At-Tirmidzi W/142. 








SAY IN NG 


Ya Allah! Engkau adalah Rabb-ku, tidak ada 
ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. 
Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku 
dengan-Mu semampuku. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. 
Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku 
mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah 
aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni 
dosa kecuali Engkau. 


Rasulullah # bersabda, “Barangsiapamembacanya 
dengan yakin ketika petang hari, lalu dia meninggal 
dunia pada malam itu, maka dia masuk Surga. Dan 
demikian juga ketika pagi hari.” HR. Al-Bukhari 
7/150. 


rta 


27. HR. Al-Bukhari VII/150. 


e 


Pen P 
AA a 


(x£) 


Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu petang 
ini mempersaksikan Engkau, juga malaikat yang 
memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh 
makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah 
Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali 
Engkau Yang Mahaesa, tiada sekutu bagi-Mu. 
Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Mu. (Dibaca empat kali waktu petang). 
Rasulullah 4 bersabda, “Barangsiapa membaca 
doa ini ketika pagi dan petang hari sebanyak empat 


e 


s 








kali, maka Allah akan membebaskannya dari api 
Neraka.” 


a 


A Sada 


Kan ah ii 
Ya Allah! Nikmat yang kuterima atau diterima oleh 
seseorang di antara makhluk-Mu di petang ini adalah 
dari-Mu. Mahaesa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. 
Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur 
(dari seluruh makhluk-Mu).” 
Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa yang 
membacanya di pagi hari, maka sungguh dia telah 
bersyukur pada hari itu. Barangsiapa yang membaca 


Seet a 


z 


w 


28. HR. Abu Dawud IV/317, Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad no. 1201, 
An-Nasa'i dalam kitab Amal Al-Yaum wa Al-Lailah no. 9 halaman 138, 
Ibnu Sunni no. 70. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz menyatakan, 
bahwa sanad hadits Abu Dawud dan An-Nasaf adalah hasan, lihat juga 
Tuhfah Al-Akhyar, halaman 23. 


@ 


ini di petang hari, maka sungguh dia telah bersyukur 
pada malam itu.” 


G es a K3 6 si 
IN brai g ge AN gl 
j if $i aii si) 


y a AKE áb Sah JAN 
(em) ANA) 


Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan 
yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan 
pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau 
sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, 
selamatkan penglihatanku. Tiada ilah (yang berhak 
29. HR. Abu Dawud IV/318, An-Nasa'i dalam kitab Ama! Al-Yaumi wa Al 

Lailah no. 7, halaman 137, Ibnu Sunni no. 41, halaman 23 Ibnu Hibban 


(Mawdrid) no. 2361. Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa sanad hadits 
tersebut hasan, lihat Tuhfah Al-AkhyGr, halaman 24. 


e 


disembah) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan 
kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur. Tiada ilah (yang berhak disembah) kecuali 
Engkau. (Dibaca tiga kali di waktu petang). 


+++ 


15 BA £ AR b a 

SKS ade ga VI YAN ai 

INA ot 

(xv) seal an ja 

Allah yang mencukupi (segala kebutuhanku), tiada 

ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia. Kepada- 

Nya aku bertawakal. Dia-lah Rabb yang menguasai 

Arsy yang agung. (Dibaca tujuh kali waktu pagi 
dan sore). 

Rasulullah #4 bersabda, “Barangsiapa membacanya 

ketika pagi dan sore hari sebanyak tujuh kali, maka 


30. HR. Abu Dawud 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasai dalam Amal A-Yaum wa 
Al-tailah no. 22, halaman 146, Ibnus Sunni no. 69. Bukhari dalam Af- 
Adab Al-Mufrad. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyatakan sanad hadits 
tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatu! Akhyar, halaman 26. 


Allah akan mencukupkan baginya dari perkara dunia 
dan akhirat yang menjadi perhatiannya,” 


Ta Pa 2 Ayi 
eo 


LA 


Ya Allah, sesungguhnya aku memohon a 


31. H.R. Ibnus Sunni no. 71 secara marfu' dan Abu Dawud secara mauguf 
IV/321. Syaikh Syw'aibi dan Abdul Qadir Al-Arnauth berpendapat, isnad 
hadits tersebut shahih. Lihat Zad A/-Ma'ad 11/376 


e 





dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon kebajikan dan 
keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan 
hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu 
yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkan 
aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku 
dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku 
berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak 
disambar dari bawahku (tenggelam ke dalam bumi, 
dan lain-lain).** 


*** 


, 
bo 


i SA ii e ii 
É E S ai o 
eiai A y ai abaan 


jg sai IS Ip aan 
32. HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah 1/332. 


FN 


z 

se di 

Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rabb segala 

sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau. 

Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, 

setan dan balatentaranya. Dan aku (berlindung 

kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku 
atau menyeretnya kepada seorang Muslim." 


sesar 


-- ê 


Sea 
BD Ang Y; 
(x) 


Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu 
di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah 


33. HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 1/142. 








Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Dibaca tiga kali). 

Rasulullah #bersabda, “Barangsiapa membacanya 
sebanyak tiga kali ketika pagi dan petang hari, 
maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan 
dirinya.” 


Wa pu 5 dL ia 


e 2 19 ap AN o Kah 7. ana, 3 
(en) 


Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, 
dan Muhammad sebagai nabi (yang diutus aleh 
Allah).” (Dibaca tiga kali). 

Rasulullah #g bersabda, “Barangsiapa membacanya 
sebanyak tiga kali ketika pagi dan petang hari, maka 


34. HR. Abu Dawud 1V/323, At-Tirmidzi V/465, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat 
Shahih Ibnu Majah 11/332, Al-Allamah Ibnu Baaz berpendapat, isnad 
hadits tersebut hasan dalam Tuhfah Al-Akhyar hal. 39. 


e 


hak Allah memberikan keridhaan-Nya kepadanya 
pada Hari Kiamat.” ** 


+*+ 





Wahai Yang Mahahidup, wahai Yang Berdiri Sendiri 
(tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-Mu 
aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku 
dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap 
mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).”“ 


+s+ 


35. HR. Ahmad IV/337, An-Nasai dalam Amat Al-Yaum wa Al-Lailah no. 4 
dan Ibnus Sunni no. 68. Abu Dawud IV/418, At-Tirmidzi V/465 dan Ibnu 
Baaz berpendapat, hadits tersebut hasan dalam Tuhfah Al-Akhyar, hal. 
39. 

36. HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut adalah shahih, 
dan Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya, lihat kitabnya 1/545, dan Shahih. 
At-Targhib wat Tarhib 1/273. 

a 








adui is a ók ea 
ea a HL atu ii 


3 £ 


Se SSE 
a WE Ia éh 


Kami masuk petang hari, sedang kerajaan 
hanya milik Allah, Rabb seru sekalian alam. Ya 
Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat), 
pertolongan, cahaya, berkah dan petunjuk di malam 
ini. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa 
yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya.” 


aE f MEN nis Ui 


37. HR. Abu Dawud 1V/322 serta Syaikh Syu'ab dan Abdul Qadir Al-Arnauth 
dalam Tahgig Zêd Al-Ma'âd, 11/273. 


e 





eo BA yz 0 qa, EEN 
do kad Ka Ga 
ala a Jes elan ae ahi 
SEA GU ls 

Di waktu petang kami memegang agama islam, 
kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad, dan 
agama ayak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan 
yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang 


musyrik.” 


... 


(xie) aats l Oa 


Maha Suci Allah, aku memuji-Nya. (dibaca seratus 
kali). 


ii 





38. HR. Ahmad 11/406-407, IV/123. Lihat juga Shahih Al-JamP N/290. ibnus 
Sunni juga meriwayatkannya di Amal Al-Yaum wa Al-Leilah no. 34. 


39. HR. Muslim (V/2071. 
@ 








A y 


a y 


Á A AAN AI 
Kew K Je ga idi d DAN 
(JSI aue xi ai xy) 


Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah 
Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa 
atas segala sesuatu.” (dibaca sepuluh kali, atau 
cukup sekali dalam keadaan malas). *° 


are 


WE bya SU dl maa IR 
(oi Isi xr) a 


Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang 


40. HR. Abu Dawud IV/319, Ibnu Majah dan Ahmad IV/60. Lihat Shahih At- 
Targhib wa At-Tarhib 1/270, Shahih Abu Dawud 1/957, Shahih Ibnu Majah 
1/33, dan Zad Al-Ma'ad W377. 


sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan- 
Nya. (dibaca 3 kali pada sore hari). 


Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa membaca 
doa ini pada petang hari sebanyak tiga kali, tidak 
berbahaya baginya sengatan (binatang berbisa) pada 
malam itu." 


tek 


, 


SL ba qa ate To ssi 

(GN) Jo Cas JS Ag Je Ku 

Ya Allah, limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi 
kami Muhammad. (Dibaca 10 kali). 


Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa bershalawat 
untukku sepuluh kali pada pagi hari, dan sepuluh 
kali pada sore hari, dia mendapatkan syafaatku pada 
Hari Kiamat.” 


"xx 


41. HR. Ahmad 1/290, An-Nasa'i dalam Amal Al-Yaum wa Al-tailah, no. 590 
dan Ibnu Sunni no. 68. Lihat Shahih At-Tirmidzi 1/187, Shahih Ibnu 
Majah 11/266 dan Tuhfah Al-Akhyar, hal. 45. 

42. HR. At-Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik. Lihat Majma’ Az- 
Zawdid 10/120 dan Shahih At-Targhib wa At-Tarhib 1/273. 


@ 








Doa dan Dzikir Setelah Shalat Fardhu 


dn jasa 


1. Aku minta ampun kepada Allah. 3x 

VE dag ALI ES KAN) 
ASN IIS KEKE 

Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu 


keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Rabb Yang 
Pemilik Keagungan dan Kemuliaan. 


dani yi a 
PEPA 33 Sana 
a E 


Ia 


= 


| 
Yi 


43. HR, Muslim 1/414. 


@ 


KAN Oa SANG ANG e D 


2. Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang 
Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji 
dan bagi-Nya kerajaan. Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa 
yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi 
apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan 
dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman 
dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan dan 
kemuliaan. 


aiii d; kaan ag Í s j; 


44. HR. Al-Bukhari 1/255 dan Muslim 1/414. 





PAN AN a 
Ha an 


3. Tiada Ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah, 
Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
(dengan pertolongan) Allah. Tiada Ilah (yang hak 
disembah) kecuali Allah. Kami tidak menyembah 
kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan 
pujaan yang baik. Tiada Ilah (yang hak disembah) 
kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepada- 
Nya, sekalipun orang-orang kafir sama benci.“ 


AN ag BAG aa 


4. Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah 
Mahabesar. 33x 


45. HR. Muslim 1/415. 





ge a Si D PR DAT AIA 
Ta ats GIE gag MANA, SAI 
Tidak ada Ilah (yang hak disembah) kecuali Allah 
Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan. Bagi-Nya pujaan. Dia-lah Yang 
Mahakuasa atas segala sesuatu.“ 


5. Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An- 
Nas setiap selesai shalat (fardhu). 


AT Ji JAN Il oi 


z - 


Sena 
GERERE 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. 

Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Mahaesa. 
Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya 


46. Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai shalat, akan 
diampuni kesalahannya, sekalipun seperti busa laut. HR. Muslim 1/418. 

47, HR. Abu Dawud 2/86, An-Nasa'i 3/68. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 2/8. 
Ketiga surat dinamakan af-mu'awidzat, lihat pula Fath Al-Bdri 9/62. 





segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula 
diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara 
dengan Dia. (Al-Ikhlash (112): 1-4) (Dibaca 3x) 


Pd 
PRA EAT ROEE 
Pen SISI 
KS aa rU 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung 
kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan 
makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila 
telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan 
wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul- 
buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila 
dia dengki. (Al-Falaq (113): 1-5) (Dibaca 3x) 





2 35 og 
| 


AP E PP 





OR 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung 
kepada Rabb manusia. Raja manusia.. Sesembahan 
manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa 
bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke 
dalam dada manusia, dari jin dan manusia. (An- 
Nas [114]: 1-6) (Dibaca 3x) 
6. Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat 
(fardhu) :** 


KALEN Aa slh IL Ai 


48. Barangsiapa membacanya setiap selesai shalat, tidak yang 
menghalanginya masuk Surga selain mati. HR. An-Nasai dalam Amal Al- 
Yaum wa Al-Lailah No. 100 dan Ibnus Sunni no. 121, dinyatakan shahih 





Lg 


Hu pea ais 6 glis Aa 
G Ý zas č GA sió ót 23 
YEN oi Eu 


- m AA 42 - 
Sai kali a a a 
Allah tidak ada Ilah (yang berhak disembah) 
melainkan Dia Yang Hidup Kekal lagi terus-menerus 
mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang di langit 
dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at 
di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 





oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' 5/329 dan Silsilah Hadits Shahih, 


2/697 no. 972. 


ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah 
tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah 
Mahatinggi lagi Mahabesar. (Al-Baqarah [2]: 
255). 


Sing ga a yag 


Na a AMIK 


Ka z £ 

PEN 

7. Tiada Ilah (yang berhak disembah) kecuali 
Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dia-lah 
yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau 
memberi ruh janin yang akan dilahirkan) dan yang 
mematikan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala 


sesuatu. (Dibaca 10x setiap usai shalat Maghrib 
dan Subuh). 





49. HR. At-Tirmidzi 5/515, Ahmad 4/227. Untuk takhrij hadits tersebut, lihat 
di Zad Al-Ma'ad 1/300. 


Ca 





8. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal 
yang diterima. (Setelah salam shalat Subuh). 


*** 


50. HR. Ibnu Majah dan ahli hadits yang lain. Lihat kitab Shahih Ibnu Majah 1/152 
dan Majma’ Az-Zawi-d 107111. 


e 


